Frequently Asked Questions


Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang sering dilontarkan / Frequently Asked Questions kepada kami:

1. Siapakah para personal di balik 17Tahun Network?
    Para personal inti 17Tahun Network terdiri dari sekelompok kecil wirausahawan / wati muda, ber-code name:
    - Elm (male): editor, databaser, programmer
    - Pine (male): editor, databaser, programmer
    - Vi (female): postmistress, editor, marketing research
    - Pico (male): hostmaster, system engineer, analyst & integrator
    - Cron (female): webmistress, networker, programmer, public relation

2.  Apakah cerita-cerita dalam 17Tahun.com adalah merupakan tulisan atau pengalaman pribadi dari para personalnya?
    Seluruh personal kami kebetulan bukan merupakan pengarang yang baik, karena itu tentu saja kami tidak dapat mengarang untuk kemudian menulis cerita. Cerita-cerita dalam situs kami adalah kiriman dari para pengunjung setia kami, baik hanya berupa sekedar karangan ataupun pengalaman pribadi yang aktual. Dalam hal ini kami hanyalah bertindak sebagai semacam media penyaluran bagi mereka yang ingin membagi pengalamannya tersebut kepada para pembaca melalui tulisannya di situs kami. 

3.  Apakah 17Tahun.com adalah juga sebuah grup "pesta" seks? Dapatkah saya bergabung untuk kemudian mengajak kencan salah seorang personalnya?
    Kami sama sekali bukan sebuah grup "pesta" seks. Kami adalah murni tim web professional. Kami katakan professional dalam artian bahwa meskipun memang segmen content kami adalah bertemakan materi dewasa, tetapi komitmen kami memandang situs 17Tahun.com adalah murni sebagai bisnis dan profesi dengan tanpa menyertakan tendensi ataupun interest pribadi sama sekali di dalamnya.

4.  Anda dapat bergabung dengan kami sebagai anggota tim web jika anda telah dapat memenuhi kualifikasi yang kami persyaratkan dalam hal potensi, kapabilitas, pemahaman maupun "jam terbang" yang cukup dalam bidang pengembangan / desain web, basis data dan network (berplatform UNIX dan kompatibelnya).

5.  Di manakah lokasi "markas besar" 17Tahun Network?
    Kami adalah para telecommuter, karena itu kami bekerja secara remote dan virtual. Para personal kami dapat bekerja secara tersebar, terpisah dan berada di mana saja. Tetapi domisili tetap kami (untuk saat ini) adalah di Bandung, Indonesia. Sedangkan server (utama) kami terletak di Seattle, USA.

6.  Bagaimana saya dapat menghubungi 17Tahun Network?
    Berikut adalah alamat-alamat email yang dapat anda hubungi:

    - webmistress@17tahun.com, yang berkaitan dengan masalah teknis situs 17Tahun dan saran ataupun masukan mengenai situs 17Tahun.

    - submission@17tahun.com, yang berkaitan dengan masalah pengiriman materi-materi yang akan dimuat.

7.  Mengapa kontribusi yang telah saya submit tidak / belum dimuat?
    Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kontribusi anda, tetapi demi kepuasan para pengunjung terhadap situs kami, maka kami hanya dapat menerima kontribusi yang masuk dalam standar kualitas kami, yaitu kami hanya menerima cerita / artikel dewasa yang belum pernah dimuat di situs kami sebelumnya, berukuran minimal 10 KiloBytes (10240 bytes / huruf) pada format plain text (.txt) ataupun 15 KB (15360 bytes / huruf) pada format lain (.doc, .rtf, .htm, .html, dlsb), dengan format bahasa yang terstruktur rapi.

    Khusus untuk cerita bersambung, kami hanya dapat memuatnya setelah cerita tersebut ditamatkan / kami telah menerima seluruh episodenya. 

    Jika menurut anda karya anda memang telah sesuai dengan standar kualitas kami tetapi belum termuat, silakan anda tunggu beberapa saat. Berhubung banyaknya cerita yang harus kami edit, pemuatan cerita pada situs kami biasanya berkisar paling lambat dua minggu sejak kami menerima pengiriman.

8.  Walaupun berkecukupan, tetapi mengapa saya tidak berbahagia dan hidup saya terasa kosong?
    Kami dapat memahami apa yang anda rasakan. Mungkin anda dapat lebih berbahagia dan merasakan hidup yang lebih bermakna dengan jalan berbagi dan membantu sesama, misalnya dengan membantu mereka-mereka yang menjadi korban kelaparan di seluruh dunia, anda dapat melakukannya dengan sangat mudah dan hampir tanpa pengorbanan sama sekali dengan mengklik di sini. Atau jika hanya dengan mengklik tersebut anda rasa terlalu sepele, ringan dan belum dapat mengobati kekosongan jiwa anda, anda juga dapat mencoba berbagi dengan kami, yaitu dengan cara mengirimkan kami sejumlah uang (just kidding, ^_^).
